BESTSELLER INTERNASIONAL 
3 TERJUAL RATUSAN RIBU KOPI 


25, 


8.0 
yang harus 
anda temukan 


sebelum 
meninggal 


“Dr. John Izzo 
si Pdf Lengkap otr 


“Buku ini kaya dengan anekdot dan pengetahuan yang mem- 
perluas pandangan Anda tentang kehidupan serta memperteguh 
komitmen Anda untuk menjalani hidup de-ngan sebaik-baiknya.” 


—Brian Tracy, penulis Maximum Achievement, 
Eat That Frog!, dan Flight Plan. 


“Alih-alih menjelang akhir hidup berharap “Seandainya saja 
sejak dulu aku tahu apa yang aku ketahui sekarang, Anda bisa 
mengetahuinya saat ini juga! Buku ini memuat kearifan yang luar 
biasa dari orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang 
sesungguhnya.” 


— Marshall Goldsmith, penulis 
What Got You Here Won't Get You There. 


“John Izzo mengungkapkan kebenaran-kebenaran utama yang 
mendasar dari para sesepuh kita, yang disampaikan dengan cara 
yang mudah dipahami dan kadang menyentuh. Buku ini bukan 
sekadar buku sederhana tentang makna kehidupan, melainkan 
merupakan sebuah eksplorasi dari sebuah peta penunjuk jalan 
menuju pencapaian yang sudah diteliti dan disempurnakan de- 
ngan saksama untuk suatu masa yang sangat membutuhkan buku 
ini lebih daripada sebelumnya. Setiap bab diisi dengan makna 
pribadi penulis sehingga kita merasa seperti tengah melakukan 
perjalanan pribadi bersamanya. Perjalanan ini adalah perjalanan 
yang menyenangkan, sepenuh hati, kadang mengharukan, me- 
nyentuh, tetapi senantiasa disertai makna dan tujuan” 


—Janet E. Lapp, Ph.D., psikolog, penulis, 
dan pembawa acara serial Keep Well di CBS. 


“Pernahkan Anda memiliki keinginan duduk bersama sese- 
orang yang sangat bijaksana serta mengajukan pertanyaan-per- 
tanyaan mendasar tentang kehidupan kepada orang tersebut? 
Bagaimana jika duduk bersama lebih dari 200 orang bijak? Itulah 
yang dilakukan oleh John Izzo, dan di sini dia menawarkan 
kebenaran-kebenaran yang tidak bisa Anda abaikan. Persiapkan 
diri Anda untuk dikejutkan, diprovokasi, didorong—dan diubah 
selamanya. Anda pasti menginginkan buku ini sebagai teman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


sejati. Buku ini adalah pengingat yang lembut bahwa tidak pernah 
terlambat bagi Anda untuk menjalankan semua kebenaran yang 
mengantarkan Anda pada kearifan, kebaikan, dan kebahagiaan 
mendalam.” 


—Dr. Kent M. Keith, CEO, The Greenleaf Center 
for Servant-Leadership, dan penulis Anyway: 
The Paradoxical Commandments. 


“John telah menulis sebuah buku tentang hal-hal yang nyata dan 
mengubahnya menjadi inti sari. Setelah membaca 5 Rahasia yang 
harus Anda temukan sebelum meninggal, Anda akan mendapati 
diri Anda memiliki pandangan yang baru mengenali kehidupan 
Anda selanjutnya. Dan, Anda pasti akan menyukainya!” 


—Joel Barker, futuris. 


“John Izzo adalah seorang pendongeng piawai. Dia memberikan 
pelajaran kepada kita dengan cara merangkai kisah-kisah menarik 
yang menjelaskan tentang maksud yang ingin dia sampaikan. 
Izinkan buku ini untuk menjadi penasihat Anda!” 


—Beverly Kaye, Pendiri dan CEO, Career Systems 
International yang juga salah satu penulis Love It Don't Leave It: 
26 Ways to Get What You Want at Work, dan 

Love 'Em or Lose 'Em: Getting Good People to Stay. 


“5 Rahasia yang harus Anda temukan sebelum meninggal adalah 
buku yang sangat menarik: inspiratif, puitis, dan perseptif. 
Melalui kisah-kisah yang sangat menggugah yang disampaikan 
oleh para sesepuh, dengan mahir John Izzo mengungkap misteri 
dari apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan yang me- 
muaskan dan bermakna. Buku ini sangat menyenangkan untuk 
dibaca, bahkan akan lebih menyenangkan lagi apabila kita mem- 
praktikkan pelajaran-pelajaran sederhana tetapi mendalam yang 
diungkapkan di dalam buku yang luar biasa ini 


—Jim Kouzes, salah satu penulis The Leadership 
Challenge dan A Leaders Legacy. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Saya merasa sangat tersentuh sewaktu menikmati kearifan 
yang saya temukan di dalam 5 Rahasia yang harus Anda 
temukan sebelum meninggal. Buku ini menjelaskan tentang 
sebagian besar dari kearifan yang hilang dari para leluhur kita, 
dengan memberikan cara-cara yang mudah untuk menjalani 
hidup dengan makna yang lebih besar serta fokus. John Izzo, 
yang dengan berani mencantumkan kata “meninggal pada 
judul, menawarkan kepada kita kearifan yang sangat dalam dan 
sederhana untuk menjalani kehidupan, untuk mencapai inti dari 
apa yang dimaksud dengan menjadi manusia yang lebih utuh” 


—David Irvine, penulis Becoming Real: 
Journey to Authenticity dan The Authentic Leader. 


“Kita tahu bahwa biasanya hal-hal yang ada di dalam pikiran 
adalah hal-hal yang paling kita butuhkan guna membantu kita 
mengingat. Buku ini mendorong kita untuk kembali meng- 
arahkan perhatian pada prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk 
membangun kehidupan yang dijalani-dengan-baik.” 

—Max Wyman, penulis The Defiant Imagination. 


“Apabila tahun ini Anda hanya membaca satu buku, pastikan 
yang Anda baca adalah 5 Rahasia yang harus Anda temukan 
sebelum meninggal. Dr. Izzo telah melakukan sesuatu yang sangat 
monumental bagi kita semua dengan mengumpulkan berbagai 
pedoman yang mendasar untuk menjalani kehidupan yang 
bahagia dan memiliki makna. Buku ini merupakan kearifan yang 
sangat luar biasa.” 


—Larry C. Spears, Presiden Emeritus dan Anggota Senior, 
The Greenleaf Center for Servant-Leadership. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gemilang adalah divisi penerbit Kelompok Pustaka Alvabet (KPA). 
Hadir dengan karya-karya inspiratif dan kiat praktis tentang motivasi dan 
pengembangan diri serta parenting dan edukasi, Gemilang menyajikan 
buku-buku bermutu untuk hidup yang lebih baik dan bermakna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Rahasia 
yang harus 
anda temukan 


sebelum 
meninggal 


Dr. John 1zzo 


Gen, 


4 
« 
Kelompok Pustaka Alvabet 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Diterjemahkan dari 


The Five Secrets 
You Must Discover Before You Die 


Hak cipta O John Izzo, 2008 


Hak terjemahan Indonesia pada penerbit 
All rights reserved 


Penerjemah: Dewi Wulansari 
Editor: Nunung Wiyati 
Penyelia: Chaerul Arif 

Proofreader: Arif Syarwani 

Desain sampul: Tigadjamboe 

Tata letak: Priyanto 


Cetakan 1, Desember 2014 


Diterbitkan oleh Penerbit Gemilang 
(Kelompok Pustaka Alvabet) 
Anggota IKAPI 


Ciputat Mas Plaza Blok B/AD 
Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat 
Tangerang Selatan 15412 - Indonesia 
Telp. t62 21 7494032, Faks. #62 21 74704875 
Email: redaksi@alvabet.co.id 
www.alvabet.co.id 


Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Izzo, John 

5 Rahasia yang harus Anda temukan sebelum meninggal/Dr. John 
Izzo: Penerjemah: Dewi Wulansari: Editor: Nunung Wiyati 

Cet. 1 — Jakarta: Penerbit Gemilang, Desember 2014 

264 hlm. 13 x 20 cm 


ISBN 978-602-71503-1-7 


1. Pengembangan Diri 1. Judul. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dipersembahkan untuk kakek saya, 
Henry Turpel, 
yang cincinnya saya kenakan dan 
yang warisannya saya lanjutkan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


BAB SATU 


BAB DUA 


BAB TIGA 


BAB EMPAT 


BAB LIMA 


BAB ENAM 


BAB TUJUH 


BAB DELAPAN 


Ucapan terima kasih xi 


Pengantar 1 


Mengapa ada orang yang menemukan 
makna kehidupan dan meninggal 
dengan bahagia? 11 


Mengapa saya berbicara dengan 
pemangkas rambut di kota (dan 200 
orang lain yang berusia di atas 60) 

tentang kehidupan? 23 


Rahasia pertama: jujurlah kepada 

diri sendiri 37 
Rahasia kedua: jangan menyimpan 
penyesalan 69 


Rahasia ketiga: menjadi cinta 93 


Rahasia keempat: menikmati 
setiap saat 125 


Rahasia kelima: memberi lebih banyak 
daripada yang Anda terima 143 


Ketika Anda tahu bahwa Anda harus 
pergi (menerapkan rahasia-rahasia 
ini ke dalam praktik) 171 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB SEMBILAN Mempersiapkan diri untuk meninggal 
dengan baik: manusia yang bahagia 
tidak takut meninggal 197 


BAB SEPULUH Pelajaran terakhir: tidak ada kata 
terlambat untuk menjalankan 
rahasia-rahasia ini 209 


Penutup: Bagaimana buku ini 
mengubah saya 215 


Rahasia kehidupan dalam satu 
kalimat atau kurang 223 


Mewawancarai sesepuh Anda sendiri 235 
Narasumber 239 
Penulis 243 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ucapan terima kasih 


Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
beberapa orang atas bantuan serta dukungan yang me- 
reka berikan di dalam riset untuk dan penulisan buku ini. 

Buku ini didasarkan pada serial televisi yang saya buat 
untuk Biography Channel yang berjudul The Five Things 
You Must Discover Before You Die. Seandainya bukan 
karena serial televisi ini, proyek penelitian ini mungkin 
tidak akan membuahkan hasil. Saya ingin berterima 
kasih kepada Leslie Sole dari Rogers TV yang kali 
pertama memiliki keyakinan terhadap proyek ini dan 
terhadap kearifan yang terkandung di dalam pesan saya. 
Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim Rogers/ 
Biography termasuk Tom, Stan, dan Teo, yang sudah 
bekerja keras untuk memproduksi acara yang sangat saya 
banggakan. 

Terima kasih kepada Steve Piersanti dari Berrett- 
Koehler atas keyakinannya yang tidak pernah putus 
pada bakat saya sebagai penulis dan pada pesan yang 
disampaikan oleh buku ini kepada dunia. Steve merupa- 
kan gambaran dari sebagian besar prinsip yang terdapat di 


xi 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


dalam buku ini, begitu pula Berrett-Koehler, perusahaan 
tempat dia juga turut andil di dalam pendiriannya. 

Terima kasih kepada Ann Matranga yang masukan 
serta komentar-komentar penyuntingannya sangat ber- 
harga di dalam menyempurnakan naskah buku ini. 

Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan 
peneliti saya, Leslie Knight dan Olivia Mclvor, yang 
bersama-sama melakukan lebih dari 100 wawancara. 
Khususnya, secara khusus saya berterima kasih kepada 
Olivia, yang keyakinannya begitu besar terhadap nilai 
dari suara-suara ini dan yang mendorong saya agar tidak 
putus asa. 

Terima kasih kepada asisten saya yang berbakat dan 
cakap, Elke, atas bantuannya yang luar biasa untuk acara 
TV dan buku ini. Engkau adalah perekat yang membuat 
proyek “sesepuh yang bijak” ini tetap berjalan. Dorongan 
serta keyakinanmu pada buku ini selalu sangat berarti 
(belum lagi berbagai cara yang kau lakukan guna mem- 
bantu dan mendorong pekerjaan ini mengalami ke- 
majuan setiap hari). 

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada 
beberapa teman baik yang senantiasa memberikan 
dorongan kepada saya, dan yang khususnya mendorong 
proyek ini: Brad Harper, Josh Blair, serta Jeff Vander 
Weilen. Terima kasih kepada Max Wyman, yang sudah 
saya anggap sebagai mentor selama separuh hidup saya, 
yang membuat saya sangat bersyukur. Terima kasih ke- 
pada teman saya, Jeremy Ball (juga dikenal sebagai JB 
dan CC), yang mengatakan kepada saya bahwa “seluruh 
hidup saya merupakan persiapan untuk penulisan buku 
ini. Kami adalah orang-orang yang menaruh perhatian 


xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


UCAPAN TERIMA KASIH 


pada hal-hal yang sama melintasi waktu dan jarak. 

Terima kasih kepada kakek saya, Henry Turpel, 
yang kehidupannya selalu menginspirasi saya dan yang 
meninggal sebelum saya bisa menggali kearifan beliau 
sepenuhnya. Saya seakan mendengar suaranya di dalam 
kehidupan orang-orang yang istimewa ini. 

Terima kasih kepada ke-235 orang yang bersedia 
meluangkan waktu untuk menceritakan kisah kehidupan 
mereka dengan kami. Seandainya saja saya bisa memuat 
seluruh kehidupan Anda ke dalam buku ini. Banyak di 
antara Anda yang menjadi teman saya dan, sebagaimana 
Anda mengingatkan saya, persahabatan lebih penting 
dibandingkan segalanya. Kepada mereka yang tidak bisa 
kami sebutkan satu per satu, ketahuilah bahwa meski 
kami tidak menyebut nama Anda secara langsung, ke- 
arifan Anda telah memberi bentuk terhadap pesan yang 
terkandung di dalam buku ini. 

Yang terutama, ucapan terima kasih dan cinta saya 
sepenuhnya kepada pasangan saya dalam pekerjaan dan 
dalam kehidupan, Leslie Nolin-Izzo, yang memproduksi 
acara TV dan yang, kadang saya merasa, merupakan 
Produser Eksekutif dari kehidupan saya. Seperti biasa, 
kau menantangku untuk mengerjakannya dengan baik 
atau tidak sama sekali. Komentar-komentarmu terhadap 
buku ini dan hidupku selalu membuat segalanya menjadi 
lebih baik. Kau selalu membuat hatiku menari-nari, sam- 
pai sekarang. 


John Izzo 


xii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar 


Pengantar sebuah buku adalah jendela dari dunia pembaca 
ke dalam kehidupan batin penulisnya. Pengantar adalah 
suatu cara untuk menjawab dua pertanyaan: Mengapa 
penulisnya menulis buku ini? Apa yang akan buku ini 
tawarkan kepada saya sebagai seorang pembaca? 

Saya menulis buku ini karena pencarian yang saya 
lakukan sepanjang hidup dalam upaya menemukan 
apa yang dimaksud dengan menjalani kehidupan yang 
memuaskan dan bermakna. Sejak kecil, saya ingin 
mengetahui berbagai rahasia untuk menjalani hidup 
dengan baik dan meninggal dengan bahagia. Lagu-lagu 
yang saya sukai, film-film yang saya tonton, dan buku- 
buku yang saya baca selalu berbicara tentang pencarian 
akan hal yang sangat berarti. Lebih dari segalanya, saya 
berharap bahwa sebelum meninggal, saya sudah tahu 
apa hal yang sangat berarti itu. Ketika saya berumur 
delapan tahun, pencarian ini menjadi semakin mendesak 
pada saat ayah saya meninggal dunia, umurnya baru 36. 
Hidup bisa begitu singkat, dan kita tidak pernah tahu 
berapa banyak waktu yang kita miliki untuk menemukan 
rahasia menuju kebahagiaan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


Ketika kecil, saya mendapatkan kehormatan untuk 
menghabiskan waktu bersama orang-orang yang meng- 
hadapi kematian dan mendapati bahwa setiap orang 
meninggal dengan cara yang sangat berlainan. Sebagian 
orang mengakhiri hidup mereka dengan perasaan puas, 
sedangkan yang lain dengan sedikit penyesalan. Sebagian 
lagi meninggal dalam kepahitan atau disertai penyerahan 
yang menyedihkan atas kehidupan yang mungkin me- 
reka jalani. Sebagai pemuda dua puluhan tahun, saya 
pun mulai berusaha menemukan apa yang memisahkan 
kelompok-kelompok manusia ini. 

Bertahun-tahun lalu, seorang wanita paruh-baya 
bernama Margaret berkata kepada saya bahwa dia per- 
nah mencoba untuk menjalani seluruh hidupnya dari 
sudut-pandang seorang “perempuan tua yang duduk 
di kursi goyang di teras” Dia mengatakan kepada saya 
bahwa setiap kali harus membuat sebuah keputusan, 
dia akan membayangkan dirinya duduk di teras sebagai 
seorang wanita tua yang tengah mengenang kembali 
kehidupannya. Dia akan meminta nasihat dari wanita tua 
itu tentang jalan yang harus diambilnya. Sungguh sebuah 
gambaran yang indah. 

Suatu gagasan mulai muncul di dalam benak saya: 
Mungkinkah, menjelang akhir hidup kita, kita mene- 
mukan hal-hal tentang kehidupan yang akan sangat 
bermanfaat bagi kita seandainya bisa menemukan hal- 
hal tersebut lebih awal? Adakah hal-hal penting yang 
akan kita pelajari tentang hidup dengan tujuan dan 
menemukan kebahagiaan sesungguhnya apabila kita 
berbicara dengan mereka yang telah menjalani hampir 
seluruh hidup mereka dan yang sudah menemukan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


kebahagiaan serta makna kehidupan? 

Setiap kali akan melakukan suatu perjalanan, saya 
memilih hotel dengan menggunakan sebuah website 
yang memanfaatkan pengalaman ratusan pelancong 
lain, yaitu orang-orang yang pernah tinggal di hotel 
tersebut sebelum saya. Dalam ulasan mereka yang apa 
adanya, saya menemukan “hal yang sebenarnya” tentang 
hotel-hotel itu. Lewat cara yang sederhana ini, selama 
bertahun-tahun saya menemukan banyak hotel yang 
bagus dan menghindari banyak hotel yang jelek. Saya 
pun berpikir bahwa kita bisa menerapkan cara yang sama 
guna menemukan rahasia untuk hidup dengan baik dan 
meninggal dengan bahagia. 

Saya percaya bahwa apabila saya mampu mengenali 
orang-orang yang sudah menemukan makna kehidupan 
dan mendengarkan kisah mereka, maka rahasia untuk 
menjalani hidup dengan baik pun akan muncul. 
Sepanjang tahun lalu, saya mencoba untuk mengenali 
beberapa ratus orang yang sudah menjalani kehidupan 
panjang dan sudah menemukan kebahagiaan serta ke- 
arifan, dengan tujuan mewawancarai mereka untuk 
mengetahui apa yang telah mereka pelajari tentang ke- 
hidupan. 

Menurut saya, sebagian besar dari kita paling tidak 
mengenal satu orang yang sudah mencapai kearifan 
nyata yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya 
memulainya dengan meminta 15.000 orang di seluruh 
Amerika dan Kanada untuk memberikan rekomendasi 
mereka kepada saya. Pertanyaan yang saya ajukan kepada 
mereka: Siapakah sesepuh yang bijaksana di dalam hidup 
Anda? Siapakah orang yang Anda kenal yang sudah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


berusia lanjut dan memiliki sesuatu yang penting untuk 
diajarkan kepada kita tentang hidup? Saya menerima 
banyak sekali balasan. Hampir 1.000 nama yang diajukan 
kepada saya. Melalui wawancara awal, kami berhasil 
memilih 235 orang yang mewakili suatu kelompok orang 
yang beragam yang oleh orang-orang lain dianggap 
bijaksana. Harapan saya adalah untuk mempelajari kisah 
kehidupan dari mereka dan mempelajari rahasia-rahasia 
kehidupan—rahasia yang harus kita ketahui sebelum 
meninggal. 

Usia orang yang kami wawancarai berkisar dari 59- 
105. Hampir semuanya berasal dari Amerika Utara, tetapi 
merupakan kelompok yang beragam dalam hal etnis, 
kebudayaan, agama, geografi, dan status profesional. 
Meski banyak dari orang-orang yang kami wawancara 
telah meraih kesuksesan yang luar biasa dalam kehidupan 
mereka, kami bukan bertujuan mencari orang terkenal, 
melainkan orang biasa dari berbagai latar belakang. Mulai 
dari pemangkas rambut di kota dan guru, pemilik usaha, 
penulis, dan ibu rumah tangga, dari pendeta sampai 
penyair, dari penyintas Holocaust sampai kepala suku 
penduduk asli, dari penganut Islam, Hindu, Buddha, 
Kristen, Yahudi, dan ateis, kami mencoba menjawab 
pertanyaan ini: Apa yang harus kita ketahui tentang ke- 
hidupan sebelum kita mati? Apa yang diajarkan oleh 
mereka yang mendekati akhir kehidupan kepada kita 
tentang menjalani hidup? 

Kami mewawancarai setiap orang selama satu sam- 
pai tiga jam. Yang melakukan wawancara adalah kami 
bertiga: Olivia Mclvor, Leslie Knight, dan saya sendiri. 
Kami mengajukan serangkaian pertanyaan yang bisa 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


ditemukan pada bab terakhir dari buku ini, yaitu 
pertanyaan-pertanyaan seperti: Hal apakah yang men- 
datangkan kebahagiaan terbesar bagi Anda? Apa saja 
hal-hal yang Anda sesali? Hal apa saja yang berarti dan 
yang ternyata tidak berarti? Pilihan terpenting apakah 
yang menyebabkan perubahan pada hidup Anda? Apa 
hal yang Anda harap Anda ketahui sejak dulu? 

Buku initerdiri dariempat bagian. Bagianpertamaakan 
memudahkan pembaca dalam memahami metodologi 
yang kami gunakan serta cara kami menyeleksi dan 
kemudian mewawancarai orang-orang ini. Bagian kedua 
membahas tentang lima rahasia yang kami pelajari dari 
ke-235 orang bijaksana ini. Bagian ketiga membahas 
tentang cara-cara yang kita bisa gunakan untuk mem- 
praktikkan rahasia-rahasia ini di dalam kehidupan, 
satu dari beberapa hal yang kami pelajari adalah bahwa 
mengetahui rahasia-rahasia itu saja tidak cukup. Me- 
mang, hal yang memisahkan orang-orang ini dari orang 
lain adalah bahwa mereka memasukkan rahasia-rahasia 
ini ke dalam kehidupan mereka. Bagian terakhir memuat 
daftar dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan 
kepada tiap-tiap orang (yaitu pertanyaan yang kami 
harap pembaca ajukan kepada diri mereka sendiri dan 
kepada sesepuh yang hadir di dalam kehidupan mereka 
sendiri) serta daftar jawaban-jawaban terbaik terhadap 
pertanyaan “seandainya Anda bisa memberikan nasihat 
dalam satu kalimat kepada mereka yang lebih muda, 
tentang menemukan kehidupan yang bahagia dan ber- 
makna, kalimat apakah yang akan Anda berikan?” 
Akhirnya, adalah bagian penutup yang membahas ten- 
tang bagaimana wawancara-wawancara tersebut telah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


mengubah hidup saya. 

Menulis buku yang didasarkan pada kehidupan be- 
berapa ratus orang memberikan tantangan yang sesung- 
guhnya. Setiap kehidupan itu unik dan memberikan 
kesempatannya sendiri untuk belajar. Karena saya yakin 
bahwa menampilkan kisah kehidupan dari beberapa 
ratus orang mungkin terlalu banyak bagi pembaca, maka 
saya pun memilih untuk membagikan pengalaman- 
pengalaman pribadi dari jumlah yang jauh lebih sedikit 
(sekitar 50) yang mewakili sampel yang lebih besar. 
Saya memutuskan untuk menggunakan hanya nama 
depan saja. Selain itu, Anda juga akan mendapati banyak 
individu yang muncul beberapa kali karena kehidupan 
mereka membantu memberikan gambaran tentang se- 
tiap rahasia. Meskipun saya membagikan kisah-kisah 
tertentu dari jumlah yang lebih kecil ini, pembaca pasti 
mengetahui bahwa, dengan sedikit sekali pengecualian, 
kelima rahasia itu bukan hal yang asing bagi orang-orang 
yang kami wawancarai. Pada bab yang berjudul “Rahasia 
Kehidupan dalam Satu Kalimat atau Kurang” saya 
memberikan kearifan dari sejumlah besar orang. 

Buku ini untuk semua orang pada setiap tahap ke- 
hidupan. Buku ini untuk orang muda yang baru saja 
memulai perjalanan hidup mereka. Sebagaimana halnya 
kaum muda yang paham-internet menggunakan “net” 
untuk mengetahui pengalaman orang lain dengan pro- 
duk atau lokasi perjalanan, begitu pula saya berharap 
Anda akan menganggap pengalaman hidup orang-orang 
ini pun sama menariknya. Kearifan tidak harus muncul 
pada saat kita sudah tua: kita bisa menemukannya jauh 
lebih awal. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


Buku ini juga untuk mereka yang sudah paruh baya, 
seperti saya, yang ingin memastikan bahwa kita telah 
menemukan hal yang sangat berarti sebelum terlambat. 
Buku ini juga diperuntukkan bagi mereka yang berusia 
lanjut, yang ingin merenungkan pengalaman hidup me- 
reka serta menemukan cara untuk mewariskan kearifan 
kepada penerus mereka. 

Judul buku ini tidak dipilih begitu saja. 5 Rahasia yang 
harus Anda temukan sebelum meninggal mempunyai dua 
unsur utama. Yang pertama adalah pemikiran bahwa 
“rahasia-rahasia” kehidupan itu memang ada. Apa yang 
saya temukan di dalam wawancara ini adalah bahwa 
pada akhirnya semua orang yang bahagia dan bijaksana 
menemukan serta menerapkan kelima rahasia ini. 

Unsur yang kedua, “sebelum Anda meningga?, 
mengingatkan kita akan adanya kebutuhan yang men- 
desak untuk menemukan hal-hal yang sangat berarti. 
Ketika kali pertama saya mengusulkan untuk menulis 
buku dengan kata “meninggal” pada judulnya, saya 
mendapatkan reaksi yang keras dari banyak orang. Se- 
bagian dari mereka berkata bahwa pencantuman kata 
“meninggal” dalam judul sebuah buku memberikan kesan 
yang menyedihkan, tetapi sebagian lagi berpendapat 
bahwa kata itu memang “diperlukan” Mereka me- 
ngatakan bahwa kata “meninggal” membuat pembaca 
menyadari adanya suatu urgensi untuk menemukan apa 
yang sesungguhnya berarti dalam hidup. Bahkan, salah 
satu hal paling umum yang saya dengar dari orang- 
orang ini adalah betapa cepatnya hidup ini berlalu. Kita 
selalu percaya bahwa masih banyak waktu bagi kita 
untuk menemukan apa yang kita butuhkan ..., tapi pada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


akhirnya, sesungguhnya waktu yang kita miliki cukup 
terbatas. 

Meski saya memiliki beberapa ide yang jelas me- 
nyangkut pelajaran apasaja yangakan saya peroleh selama 
melakukan wawancara, sebagai seorang peneliti saya tahu 
bahwa penting bagi saya untuk tetap mempunyai pikiran 
terbuka. Kami harus mengajukan pertanyaan, kami 
harus belajar tentang kehidupan orang-orang ini, dan 
baru ketika itulah, setelah semuanya selesai, kami bisa 
mundur ke belakang guna menanyakan kearifan umum 
apa yang bisa kami pelajari dari perenungan terhadap 
kehidupan mereka. Namun, salah satu hal yang paling 
mendalam dari pelajaran yang kami peroleh adalah 
betapa semuanya itu menjadi jelas pada saat wawancara 
kami berakhir. Meskipun terdapat banyak perbedaan 
di antara mereka (umur, agama, kebudayaan, profesi, 
pendidikan, status ekonomi), rahasia mereka untuk 
kehidupan manusia yang dijalani-dengan-baik sama. 
Sepertinya hal yang sangat berarti itu mampu menembus 
segala batas yang kerap kita yakini memisahkan kita satu 
dengan yang lain, seperti agama, ras, dan status. 

Kami bertiga, yang melakukan wawancara ini, sa- 
ngat tersentuh oleh pengalaman tersebut. Mengingat 
kami tidak memberikan pertanyaan ini sebelum waktu 
wawancara, sering terdapat keheningan yang panjang 
di antara mengajukan pertanyaan dan mendengarkan 
jawaban. Masing-masing kami memperhatikan bahwa 
di dalam keheningan itu kami mendapati diri kami 
merenungkan pertanyaan yang sama. Apa yang men- 
datangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Hal apa se- 
sungguhnya yang berarti? Kapan kami akan sampai pada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENGANTAR 


tahap terakhir kehidupan kami sendiri, bagaimana kami 
akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Hal apa yang 
kami harap bisa kami ketahui sejak awal? Harapan saya 
adalah pada saat membaca buku ini, Anda akan memiliki 
pengalaman yang sama. Saya berharap bahwa ketika 
Anda membaca kisah kehidupan dari orang-orang ini, 
Anda merenungkan kehidupan Anda sendiri serta mulai 
menemukan, dengan cara yang lebih dalam, jalan Anda 
sendiri menuju kepenuhan dan kearifan. 

Ada satu persoalan pribadi yang belum terselesaikan 
yang juga mendorong saya untuk melakukan wawancara 
ini. Kakek saya merupakan salah seorang sesepuh yang 
bijaksana dalam hidup saya. Seluruh anggota keluarga 
mengatakan kepada saya bahwa kakek saya adalah 
seorang laki-laki yang sangat bijaksana yang sudah me- 
nemukan kebahagiaan dan yang kehidupannya me- 
nyentuh kehidupan banyak orang lain. Kakek saya mem- 
punyai tiga orang putri yang sangat beliau sayangi, tetapi 
dia juga selalu menyesal karena tidak memiliki putra. 
Ketika saya lahir, ibu saya menceritakan bahwa kakek 
saya berkata kepadanya: “John adalah anak laki-laki 
yang tidak pernah aku miliki, maka aku akan mengajari 
dia rahasia kehidupan” Kakek saya meninggal akibat 
serangan jantung pada waktu saya masih kecil. Saya 
belum sempat mengajukan pertanyaan yang terdapat di 
dalam buku ini kepada beliau. Meski demikian, di dalam 
suara dari ke-235 orang ini, saya mendengar suara kakek 
saya. Saya tahu dia tersenyum di mana pun dia berada. 

Buku ini mempunyai dasar pemikiran yangsederhana: 
Kita tidak perlu menunggu sampai tua untuk menjadi 
orang yang bijaksana. Kita bisa menemukan rahasia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dr. JOHN IZZ0 


kehidupan pada umur berapa pun, dan semakin cepat 
kita menemukan rahasia-rahasia tersebut, akan semakin 
memuaskan pula kehidupan kita. 

Salah seorang “sesepuh bijak” yang saya wawancarai 
menyimpulkan nilai dari usaha ini. Beliau mengatakan 
kepada saya, “Meskipun hanya satu orang yang mampu 
mempelajari rahasia menuju kebahagiaan ini hanya be- 
berapa tahun sebelum akhir hidupnya berkat apa yang 
kamu lakukan, itu sudah cukup 

Nah, saya harap Anda menikmati perjalanan ini. 
Bagi saya, kadang perjalanan ini terasa menyenangkan, 
kadang penuh air mata, tapi pada akhirnya mengandung 
begitu banyak pelajaran. Pembicaraan yang saya laku- 
kan dengan orang-orang yang mengagumkan ini telah 
mengubah hidup saya, dan saya harap juga akan meng- 
ubah hidup Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


